WikipediA 

Bahasa Komering 


Bahasa Komering atau bahasa Kumoring adalah 
bahasa yang digunakan suku suku yang tinggal di 
sepanjang sungai Komering dan Kayu Agung yang 
akhirnya lebih dikenal dengan sebutan Suku Komering 
(suku yang tinggal di pinggir Sungai Komering), dari 
danau Ranau hingga dekat Palembang, di Kabupaten 
Ogan Komering Ilir bahasa Komering sering digunakan di 
Kota Kayuagung, dan Tanjunglubuk, Pengarayan, Teluk 
Gelam, Mesuji, dan Lempuing. Sedangkan di Kabupaten 
Ogan Komering Ulu Timur (dulunya masuk kedalam 
wilayah Ogan Komering Ulu) bahasa ini sering digunakan 
di wilayah Buay Madang, Madang Suku, Martapura, 
Campang Tiga, Minanga, Semendawai, Muncak Kabau, 
Gunung Batu, Paku Sengkunyit, dan Belitang. Bahasa 
Komering ini termasuk dalam mmpun bahasa Lampung. 

Referensi 



Bahasa Komering 

Dituturkan di Indonesia 

Wilayah 

Sepanjang sungai Komering 
dari danau Ranau hingga dekat 
Palembang 

Penutur 

470.000 (sensus 2000) (tidak 

bahasa 

tercantum tanggal) 

Rumpun 

bahasa 

Melayu-Polinesia 


■ Rumpun Bahasa Lampung 


■ Bahasa Komering 


Kode bahasa 

ISO 639-1 

- 

ISO 639-2 

_ 

ISO 639-3 

kge 


1. A Komering Speaking Peoples - Joshua Project 

(http://www.joshuaproject.net/languages. php?ro!3=kge) 


Pranala luar 


(Inggris) (Inggris) Bahasa Komering (http://www.ethnologue.com/show_language. asp?code=kge) di 
Ethnologue 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Komering&oldid=17052622" 


Halaman ini terakhir diubah pada 7 Juni 2020, pukul 21.59. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atri bus i-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 





























